PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)/UAS 
KELAS 5 SEMESTER1 
KURIKULUM 2013 



Soal Pilihan Ganda 

1. Berikut ini pemilu yang diadakan di Indonesia, kecuali .... 

a. pemilihan kepala desa 

b. pemilihan camat 

c. pemilihan walikota 

d. pemilihan gubernur 

2. Mempelajari kesenian daerah lain sesuai dengan nilai sila Pancasila dengan simbol.... 









Tindakan Uni dan teman-temannya pada gambar tersebut paling sesuai dengan nilai.... 


a. ketuhanan 

b. kemanusiaan 

c. persatuan 

d. kerakyatan 


4. Mengejek cara beribadah agama lain dapat berdampak .... 

a. perselisihan antarumat beragama 

b. pembangunan yang merata 

c. hubungan masyarakat semakin erat 

d. lingkungan yang tidak nyaman 

5. Dondo, Uni, dan Made berangkat lebih awal untuk melaksanakan piket. Made menyapu 
lantai, Uni membersihkan meja dengan kemoceng, dan Dondo menghapus tulisan di 
papan tulis. Mereka telah menunjukkan sikap ... dalam melaksanakan tugas. 

a. acuh tak acuh 

b. tanggung jawab 

c. tidak peduli 

d. melalaikan 

6. Mendapatkan perlindungan hukum merupakan ... setiap warga negara. 

a. hak 

b. kewajiban 

c. tanggung j awab 

d. hukuman 

7. Siswa ikut bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Pelaksanaan tanggung jawab 
siswa dapat dilaksanakan dengan .... 

a. membuang sampah di kolong meja 

b. ikut kerja bakti membersihkan sekolah 

c. membolos saat ada jadwal piket 

d. membuang sampah sembarangan 

8. Tanggung jawab terhadap masyarakat ditunjukkan oleh perilaku .... 

a. Uni melaksanakan ibadah tanpa disuruh oleh orangtua 

b. Badung mendapat sanksi karena sering terlambat ke sekolah 



c. Tengil menonton televisi dan meninggalkan piring kotornya 

d. Eko turun dari sepeda saat melewati gang di dekat rumahnya 

9. Petani lokal menghasilkan berbagai macam bahan makanan. Untuk mendukung 
pembangunan sosial kita sebaiknya .... 

a. hanya menggunakan produk impor 

b. memanfaatkan berbagai hasil pertanian lokal 

c. menghindari bahan pangan lokal 

d. hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja 

10. Alat musik daerah biasanya terbuat dari alam. Angklung merupakan alat musik daerah 
yang terbuat dari.... 

a. kayu sentul 

b. bambu 

c. daun lontar 

d. batu 

11. Mengapa bangsa Indonesia memerlukan bahasa persatuan? 

a. Karena masyarakat Indonesia tidak bersatu. 

b. Karena bangsa Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. 

c. Karena bahasa daerah telah punah. 

d. Karena tidak mau menggunakan bahasa daerah. 

12. Berikut ini termasuk usaha menjaga persatuan Indonesia, kecuali .... 

a. Pengamanan perbatasan oleh prajurit TNI. 

b. Pendidikan kewarganegaraan bagi para siswa. 

c. Pertempuran 10 November di Surabaya. 

d. Konser musik yang mengusung tema persatuan. 

13. Perhatikan paragraf berikut! 

Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Warnanya 
yang indah sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. 
Kupu-kupu memiliki badan kecil, tetapi sayapnya lebar. 

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 


a. wama kupu-kupu 



b. ciri-ciri kupu-kupu 

c. kupu-kupu merupakan hewan yang lucu 

d. gerak kupu-kupu 


14. Perhatikan paragral berikut! 

(1) Aktiyitas yang kita lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. (2) Ketika 
beraktivitas, kita pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. (3) Tulang dan otot yang 
kuat, membuat tubuh kita menjadi sehat. (4) Jika kita kurang melakukan aktivitas, 
kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. (5) Oleh karena itu, kita harus selalu 
melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. 

Kalimat utama paragral tersebut ditunjukkan oleh nomor .... 


a. 

( 5 ) 

b. 

( 4 ) 

c. 

( 2 ) 

d. 

(1) 


15. Perhatikan paragral berikut! 

Oksigen masuk ke dalam tubuh reptil melalui lubang hidung menuju tenggorokan. 
Setelah melewati tenggorokan, oksigen masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi 
pertukaran udara yaitu oksigen diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Pada 
buaya yang sering berkubang di air, lubang hidungnya dapat menutup ketika menyelam 
agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, air juga dapat dicegah masuk dengan 
cara menutup tenggorokkannya menggunakan lidah. 

Inlormasi berikut yang terdapat pada paragral tersebut adalah .... 

a. salah satu contoh hewan reptil adalah kura-kura 

b. pertukaran udara pada hewan reptil terjadi di dalam paru-paru 

c. buaya memiliki kemampuan berenang di dalam air 

d. lubang hidung pada buaya dapat membuka dan menutup 

16. Perhatikan paragral berikut! 

Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di 
masyarakat. Ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan dengan membuat aturan-aturan 
yang harus dipatuhi semua warga atau siskamling. Misalnya, membuat peraturan jam 
belajar masyarakat, melapor jika ada tamu menginap, dan pengadaan ronda malam. 
Upaya memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat yang dibuat hendaknya 
dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga masyarakat. 

Pada teks tersebut, yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan 
lingkungan adalah .... 



a. tamu yang menginap 

b. setiap warga masyarakat 

c. petugas ronda malam 

d. petugas siskamling 

17. Perhatikan iklan berikut! 



mm mM 


Tujuan iklan tersebut adalah .... 

a. mengajak masyarakat untuk mandi berendam 

b. mengajak masyarakat untuk mandi menggunakan air pancuran 

c. mengimbau masyarakat untuk tidak mandi berendam 

d. mengimbau masyarakat untuk tidak mandi menggunakan air pancuran 

18. Perhatikan kata kunci berikut! 

Kata kunci: tujuan wisata, harga murah, lasilitas bagus. 

Kata kunci tersebut tepat digunakan pada iklan .... 

a. produk obat 

b. produk makanan 

c. agen perjalanan wisata 

d. jasa pembuatan website 

19. Perhatikan pantun rumpang berikut! 

Nyanyian sendu di kala rindu, 
rindu kepada ayah bunda. 


Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

a. Kalau kamu menuntut ilmu, 
kelak berguna saat dewasa. 





b. Kalau kamu menuntut ilmu, 
turuti bunda selalu. 

c. Kalau kamu menuruti bunda, 
kelak hidupmu berguna. 

d. Kalau kau mau berguna, 
jangan melawan pada ibu. 


20. Perhatikan pantun rumpang berikut! 

Jalan-jalan ke Pasar Baru, 
sungguh senang bertemu teman. 


Baris pantun yang sesuai untuk melengkapi pantun tersebut.... 


a. Jadikan buku sahabatmu, 
banyak manfaat di masa depan. 

b. Jika kamu rajin belajar, 
pasti akan pintar. 

c. Jika engkau rajin membaca, 
niscaya akan tercapai citamu. 

d. Setinggi langit cita-citamu, 
akan tercapai bila belajar. 


21. Perhatikan paragraf berikut! 

Sudah banyak calon pemudik yang menjadi korban calo. Calo sanggup mencarikan tiket 
untuk para pemudik dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan, bisa dua kali lipat harga 
tiket. Namun, para pemudik tetap saja tergiur untuk membelinya. Hal ini karena mereka 
ingin pulang ke kampung halaman meskipun dengan harga tiket yang melambung. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah .... 

a. Siapa yang menjadi korban para calo? 

b. Mengapa para calo suka menaikkan harga tiket? 

c. Mengapa para pemudik ingin pulang ke kampung halaman? 

d. Apakah para pemudik tidak rugi dengan harga tiket yang tinggi? 

22. Telepon bermanfaat bagi kita. Telepon mempercepat komunikasi. Dulu, kita harus 
mengirim surat berhari-hari lamanya jika ingin mengetahui kabar seseorang di tempat 
jauh. Kini, dalam waktu singkat kita dapat mengetahui kabar seseorang. 


Paragraf di atas menceritakan .... 



a. 

b. 


manfaat telepon 
bagian-bagian telepon 

c. cara kerja telepon 

d. bahaya telepon 

23. Salah satu bagian dari tulang kaki yaitu tulang .... 

a. kemaluan 

b. kering 

c. hasta 

d. pengumpil 


24. Tulang yang tidak melindungi organ paru-paru adalah tulang .... 


a. dada 

b. bahu 

c. rusuk 

d. hasta 


25. Letak otak pada hewan vertebrata yaitu .... 

a. terlindung oleh rangka 

b. tidak terlindung oleh rangka 

c. terlindung oleh cangkang 

d. tidak terlindung oleh cangkang 


26. Contoh gerak otot yang menjauhi sumbu tubuh ditunjukkan oleh gambar .... 



27. Perhatikan 


gambar 


berikut! 






Gambar tersebut menunjukkan adanya penyakit.... 

a. pneumonia 

b. asma 

c. kanker paru-paru 

d. tonsilitis 

28. Pohon dapat berpengaruh pada kesehatan organ pernapasan kita karena pohon dapat.... 

a. menyerap karbon dioksida dan menghasilkan karbon monoksida 

b. menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen 

c. menyerap oksigen dan menghasilkan karbon monoksida 

d. menyerap oksigen dan menghasilkan karbon dioksida 

29. Pernapasan dada diatur oleh kerja .... 

a. otot antartulang rusuk 

b. otot diafragma 

c. otot tulang dada 

d. otot rongga dada 

30. Kabut asap mengandung zat berbahaya bagi pernapasan kita. Berikut ini 
yang bukan merupakan zat berbahaya adalah .... 

a. karbon dioksida 

b. sulfur dioksida 

c. oksigen 

d. ozon 

31. Pada proses pencernaan, air liur berfungsi untuk .... 

a. membantu melarutkan dan menghaluskan makanan 

b. mengatur letak makanan 

c. mendorong makanan agar dapat ditelan 

d. menyerap sari-sari makanan 




32. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuangan kotoran adalah .... 


a. rektum 

b. anus 

c. umbai cacing 

d. usus buntu 

33. Perhatikan gambar berikut! 



Bagian jantung yang mengandung banyak karbon dioksida ditunjukkan oleh nomor .... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4 

34. Tekanan darah pada orang normal adalah .... 

a. 90/60 mmHg 

b. 120/80 mmHg 

c. 130/90 mmHg 

d. 140/90 mmHg 

35. Insektivora adalah hewan yang memakan .... 

a. tumbuhan 

b. serangga 

c. daging 

d. ikan 

36. Jenis tumbuhan yang hidup pada ekosistem gurun adalah .... 

a. besar, tinggi, dan berkayu 

b. kecil dan pendek 
daun berbentuk jarum 
memiliki akar yang panjang 


c. 

d. 



berikut! 


37. Perhatikan gambar 



Gambar di atas adalah makanan khas dari Provinsi.... 

a. Sumatera Utara 

b. Kalimantan Tengah 

c. Maluku 

d. Papua 

38. Berikut ini yang termasuk pulau kecil di Indonesia adalah Pulau .... 

a. Kalimantan 

b. Sulawesi 

c. Sumatra 

d. Nias 

39. Gotong royong adalah contoh interaksi sosial di bidang .... 

a. sosial dan budaya 

b. ekonomi 

c. politik 

d. moral 

40. Pada proses jual beli sayur, petani berperan sebagai.... 

a. produsen 

b. distributor 

c. konsumen 

d. ekonom 

41. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang 
ada dan mengganti tanaman yang tidak produktif disebut.... 

a. intensifikasi pertanian 

b. ekstensifikasi pertanian 

c. diversifikasi pertanian 







d. rehabilitasi pertanian 


42. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi secara berkelompok, kecuali .... 

a. persekutuan komanditer 

b. perseroan terbatas 

c. toko kelontong 

d. firma 

43. Perhatikan _ gambar berikut! 






;ti 


BT 


h,■C 

C-' ■ « 


Berdasarkan gambar sampulnya, buku di atas termasuk jenis buku .... 

a. cerita 

b. masakan 

c. pendidikan 

d. biografi 

44. Gambar desain sampul dengan tampilan putih dan tulisan sederhana merupakan ragam 
desain sampul berdasarkan.... 

a. kebutuhan buku 

b. tampilan buku 

c. bidang buku 

d. tema buku 

45. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang terdiri atas .... 

a. lima nada 

b. tujuh nada 

c. delapan nada 

d. sembilan nada 

46. Susunan tangga nada G mayor yang benar adalah .... 


a. G—A— B—C - D—E — Fis - G 




b. G - A - B - Cis - D - E - Fis - G 

c. G-A-B-C-D-E-Fes-G 

d. G - A - Bes - C - D - Es - F - G 


47. Tari Kipas Pakarena berasal dari daerah .... 

a. Sumatera Selatan 

b. Kalimantan Selatan 

c. Sulawesi Selatan 

d. Nusa Tenggara barat 

48. Perhatikan gambar berikut. 



Properti di atas tepat digunakan pada tarian .... 

a. tari Panji Semirang 

b. tari Wira Pertiwi 

c. tari Kuda Lumping 

d. tari Bedhaya Ketawang 

49. Alat yang digunakan untuk memahat serta membentuk atau mengukir kayu menjadi 
bentuk topeng sesuai karakter yang diinginkan adalah .... 

a. pisau tatah 

b. gergaji 

c. amplas 

d. kapak 

50. Berikut termasuk karya seni rupa daerah, kecuali .... 

a. motif batik 

b. seni ukir 

c. seni drama 


d. seni ukir 


Soal Isian 


1. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum 
sesuai dengan sila.... 


2. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam 
suatu tempat disebut.... 

3. Kolintang dan seruling merupakan alat musik daerah yang ada di Indonesia. Perbedaan 
antara kedua alat musik tersebut terdapat pada cara .... 

4. Perhatikan paragral berikut! 

Air yang kita manlaatkan berasal dari proses yang panjang yang disebut daur air. 
Daur air terjadi karena proses penguapan air oleh sinar matahari. Air yang berada di laut, 
sungai, danau, atau rawa menguap ke angkasa. Uap air itu kemudian terkumpul menjadi 
gumpalan awan. Suhu udara di angkasa rendah sehingga gumpalan awan mengembun 
menjadi kumpulan titik-titik air. 

Gagasan pokok paragral tersebut adalah .... 

5. Perhatikan paragral berikut! 

Makhluk hidup memiliki beberapa ciri seperti bernapas, makan, bergerak, dan 
berkembang biak. Berdasarkan ciri tersebut, manusia, tumbuhan dan hewan termasuk 
makhluk hidup. Meskipun sama-sama makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan 
memiliki perbedaan. Misalnya, perbedaan jenis makanan, cara berjalan, hingga cara 
berkembang biak. Selain memiliki perbedaan, makhluk hidup juga memiliki persamaan. 
Salah satu persamaannya yaitu memerlukan oksigen untuk bernapas. Makhluk hidup 
mengambil oksigen dengan cara yang berbeda-beda. Oksigen sangat penting untuk 
kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga 
ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen dapat kita jaga dengan cara menanam dan 
merawat tumbuhan. Daun pada tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses 
fotosintesis. 

Dari paragraf tersebut, persamaan makhluk hidup adalah .... 


6. Agar kita dapat menjelaskan isi iklan di televisi, kita perlu ..., ..., dan ... iklan dengan 
saksama. 

7. Perhatikan gambar berikut! 



Otot pada gambar di atas terletak di.... 


8. Perhatikan 


gambar 


berikut! 




Organ pernapasan pada katak ditunjukkan oleh angka.... 

9. Proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim disebut.... 

10. Otot penyusun bilik jantung lebih ... dari pada otot penyusun serambi jantung. 

11. Gunung Sinabung merupakan contoh kenampakan .... 

12. Keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha sandal rcAeksi dengan pemasok ka^ni 
berupa.... 

13. Gambar sampul sering disebut dengan gambar .... 

14. Pencipta lagu Hari Merdeka adalah .... 

15. Properti tari Rangguk Ayak adalah .... 


Soal Essay/Uraian 

1. Bagaimana sikap-sikap kita saat menghadapi perbedaan? 

2. Sebutkan cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi! 

3. Perhatikan pantun berikut! 

Pergi ke pasar membeli obat, 

di tengah jalan tersandung batu. 

Cukup di sini wahai sahabat, 
sampai berjumpa di lain waktu. 

Buatlah pantun balasan dari pantun tersebut! 

4. Perhatikan paragraf berikut! 

Fast food disajikan untuk orang-orang yang selalu sibuk dan seolah-olah tidak punya 
waktu. Makanan jenis ini dapat disajikan dalam waktu yang singkat. Bahkan,/a5r 
food dapat langsung disantap tanpa harus menunggu lama. Namun, ada efek kurang 
bagus jika terlalu sering mengonsumsi makanan/a^t/oo^/. Berbagai penyakit berbahaya. 


seperti obesitas, kanker, dan jantung dapat menyerang dengan cepat. 

Tuliskan ringkasan dari paragraf tersebut! 

5. Sebutkan tiga ciri pembuluh vena! 

6. Jelaskan simbiosis yang terjadi pada bunga dan kupu-kupu! 

7. Sebutkan tiga contoh upaya masyarakat dalam pembangunan sosial! 

8. Sebutkan tiga contoh tanaman yang dapat ditanam di lahan kering! 

9. Tarian yang dipentaskan biasanya menggunakan properti. 

Sebutkan fungsi properti pada pementasan sebuah tari! 

10. Saat hari Batik Nasional, Made dan semua teman-temannya mengenakan pakaian batik. 
Ada yang mengenakan baju batik tradisional, ada juga yang mengenakan batik modem. 
Kain batik yang mereka pakai beraneka ragam coraknya. 

Jelaskan yang dimaksud dengan batik! 

KUNCIJAWABAN SOAL PILIHAN GANDA 

1. Jawaban : b 
Pembahasan : Sudahjelas. 

2. Jawaban : b 

Pembahasan : Mempelajari kesenian daerah lain menunjukkan adanya persatuan 
Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang 
dilambangkan dengan gambar pohon beringin. 

3. Jawaban : c 

Pembahasan : Bekerja sama tanpa melihat perbedaan suku merapakan bentuk persatuan. 

4. Jawaban : a 
Pembahasan : Sudahjelas. 

5. Jawaban : b 
Pembahasan : Sudahjelas. 

6. Jawaban : a 
Pembahasan : Sudahjelas. 



7. Jawaban : b 

Pembahasan : Sudahjelas. 


8. Jawaban : d 

Pembahasan : Turun dari sepeda atau motor saat melewati gang akan menjaga 
kenyamanan dan keamanan warga lain. 

9. Jawaban : b 

Pembahasan : Kita sebaiknya memanfaatkan berbagai hasil pertanian yang ada di 
Indonesia. Selain sehat, kita juga ikut melestarikan bahan pangan di 
Indonesia. 

10. Jawaban : b 

Pembahasan : Sudahjelas. 

11. Jawaban : b 

Pembahasan : Karena Indonesia memiliki bahasa daerah yang beragam, diperlukan satu 
bahasa yang bisa digunakan untuk menjembatani perbedaan tersebut. 
Dengan demikian, meskipun berbeda daerah, kita tetap bisa 
berkomunikasi tanpa terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa. 

12. Jawaban : c 

Pembahasan : Pertempuran 10 November di Surabaya merupakan perjuangan menjaga 
persatuan Indonesia saat Inggris ingin kembali menjajah Indonesia. 

13. Jawaban : c 

Pembahasan : Paragraf tersebut membahas tentang kupu-kupu merupakan hewan yang 
lucu. 

14. Jawaban : d 

Pembahasan : Kalimat utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Aktivitas 
yang kita lakukan setiap hari memengaruhi kesehatan. 

15. Jawaban : b 

Pembahasan : Informasi pada pilihan jawaban b sesuai dengan kalimat ketiga yang 
terdapat pada paragraT 

16. Jawaban : b 

Pembahasan : Ketertiban dan keamanan lingkungan pada teks tersebut menjadi 

tanggung setiap warga masyarakat. Jawaban bisa kita temukan pada 
kalimat pertama paragraT 



17. Jawaban 


: c 

Pembahasan : Iklan tersebut bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat 
agar tidak mandi berendam. 

18. Jawaban : c 

Pembahasan : Kata kunci yang digunakan pada iklan pariwisata antara lain tujuan 
wisata, harga murah, dan lasilitas bagus. 

19. Jawaban : a 

Pembahasan : Sampiran pantun tersebut bersajak a-b. Dengan demikian, bagian isi 


pantun juga bersajak a-b. 

Nyanyian sendu di kala rindn,-(a) 

rindu kepada ayah bundo.-(b) 

kalau kamu menuntut i\mu, -(a) 

kelak berguna saat dewasa.-(b) 


20. Jawaban : a 

Pembahasan : Untuk melengkapi bagian isi pada pantun, kita harus memperhatikan 
rima akhir pada bagian sampiran pantun. Bagian sampiran pada pantun 
tersebut bersajak a-b. Dengan demikian, bagian isi juga bersajak a-b. 


Jalan-jalan ke Pasar Bara,-(a) 

sungguh senang bertemu teman. -(b) 

Jadikan buku sahabatmM,- (a) 

banyak manlaat di masa depan.-(b) 


21. Jawaban : a 

Pembahasan : Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragral tersebut adalah 

pertanyaan a, "Siapa yang menjadi korban para calo?" jawabannya adalah 
calon pemudik. 

22. Jawaban : a 

Pembahasan : Kalimat utama paragral di atas adalah kalimat pertama: Telepon 

bermanlaat bagi kita. Maka, paragral di atas menceritakan manlaat 
telepon. 

23. Jawaban : b 

Pembahasan : Tulang kaki tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang 
betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan 
tulang jari kaki. 

24. Jawaban : d 

Pembahasan : Tulang hasta merupakan rangka anggota gerak atas (tangan). 

: a 


25. Jawaban 











Pembahasan : Otak pada hewan vertebrata terlindung oleh rangka kepala. 

26. Jawaban : b 

Pembahasan : Sumbu tubuh disebut juga rangka aksial yang terdiri dari tengkorak, 
tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Gambar pada pilihan 
jawaban b merupakan gambar yang menjauhi sumbu tubuh karena tangan 
menjauhi badan. 

27. Jawaban : b 

Pembahasan : Gambar tersebut menunjukkan dinding bronkus membengkak sehingga 
menyebabkan penyakit asma. 

28. Jawaban : b 
Pembahasan : Sudahjelas. 

29. Jawaban : a 
Pembahasan : Sudahjelas. 

30. Jawaban : c 

Pembahasan : Oksigen merupakan zat yang kita perlukan untuk bernapas sehingga 
bukan merupakan zat yang berbahaya. 

31. Jawaban : a 
Pembahasan : Sudahjelas. 

32. Jawaban : b 
Pembahasan : Sudahjelas. 

33. Jawaban : a 

Pembahasan : Serambi kanan menerima darah yang banyak mengandung karbon 
dioksida dari seluruh tubuh dan bilik kanan memompa darah yang 
mengandung karbon dioksida ke paru-paru. 

34. Jawaban : b 
Pembahasan : Sudahjelas. 

35. Jawaban : b 
Pembahasan : Sudahjelas. 

36. Jawaban : d 

Pembahasan : Jenis tumbuhan yang hidup pada ekosistem gurun yaitu tumbuhan dengan 
akar yang panjang. Akar yang panjang ini berfungsi untuk memperoleh 


air. 



37. Jawaban 
Pembahasan 

38. Jawaban 
Pembahasan 

39. Jawaban 
Pembahasan 

40. Jawaban 
Pembahasan 

41. Jawaban 
Pembahasan 

42. Jawaban 
Pembahasan 

43. Jawaban 
Pembahasan 


44. Jawaban 
Pembahasan 


45. Jawaban 
Pembahasan 

46. Jawaban 
Pembahasan 


47. Jawaban 


d 

Gambar tersebut adalah papeda yang berasal dari Provinsi Papua. 
d 

Sudah jelas. 


a 

Sudah jelas. 


a 

Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Petani 
berperan sebagai produsen dengan menghasilkan sayur. 

d 

Sudah jelas. 


c 

Toko kelontong adalah kegiatan ekonomi yang dikelola 
sendiri/perorangan. 


c 

Gambar sampul buku pada gambar di atas berjudul "Otot Manusia", dan 
menunjukkan bahwa buku tersebut berisi tentang otot yang ada di dalm 
tubuh manusia. Jadi, buku ini termasuk buku pengetahuan atau buku 
pendidikan. 

b 

Berdasarkan tampilannya, ragam desain sampul dibedakan menjadi dua 
jenis. Ada gambar desain sampul dengan tampilan putih dan tulisan 
sederhana. Ada pula gambar desain sampul penuh warna disertai gambar. 


c 

Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas delapan nada 
dengan jarak satu dan setengah. 


a 

G-A-B -C - D-E-F - G, agar menjadi tangga nada G mayor 
sesuai aturan jarak nada (1 - 1 - 1/2 -1 - 1 - 1 - 1 / 2 ) maka nada ke tujuh 
dinaikkan 1/2 laras dengan memberi tanda kres menjadi C# atau Cis. 
Sehingga susunan nadanya menjadi G-A-B -C - D -E-Fis- G. 


c 



Pembahasan : Sudahjelas. 


48. Jawaban : c 

Pembahasan : Tari Kuda Lumping merupakan tarian yang berasal dari Jawa 

Tengah. Properti yang di gunakan dalam pertunjukan tari Kuda Lumping 
adalah kuda kepang. 

49. Jawaban : a 

Pembahasan : Pisau tatah merupakan salah satu alat untuk membuat topeng dari kayu. 

Pisau tatah digunakan untuk memahat serta membentuk atau mengukir 
kayu menjadi bentuk topeng sesuai karakter yang diinginkan. 

50. Jawaban : c 

Pembahasan : Seni drama termasuk jenis seni karya sastra. 


Jawaban Soal Isian 

1. Jawaban : 5, lima, kelima 

Pembahasan : Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di 
angkutan umum menunjukkan adanya keadilan sosial. 

2. Jawaban : masyarakat 

Pembahasan : Sudahjelas. 

3. Jawaban : memainkannya 

Pembahasan : Kolintang dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan seruling dengan 
cara ditiup. 

4. Jawaban : daur air 

Pembahasan : Gagasan pokok paragraf adalah inti permasalahan yang dibahas pada 
suatu paragraL Gagasan pokok paragraf tersebut adalah daur air. 

5. Jawaban : membutuhkan oksigen 

Pembahasan : Sudahjelas. 

6. Jawaban : melihat, mendengarkan, dan membaca 

Pembahasan : Sudahjelas. 

7. Jawaban : jantung 

Pembahasan : Otot pada gambar merupakan otot jantung karena memiliki bentuk 
silindris, bercabang, dan erdapat satu inti sel yang terletak di tengah. 



8. Jawaban : 3 

Pembahasan : Katak bemapas menggunakan paru-paru yang ditunjukkan oleh angka 3. 

9. Jawaban : pencernaan kimiawi 

Pembahasan : Sudahjelas. 

10. Jawaban : tebal 

Pembahasan : Otot penyusun bilik lebih tebal karena bilik berlungsi untuk memompa 
darah ke seluruh tubuh. 

11. Jawaban : alam 

Pembahasan : Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk karena 
proses alam. 

12. Jawaban : uang 
Pembahasan : Sudahjelas. 

13. Jawaban : cover 
Pembahasan : Sudahjelas. 

14. Jawaban : H. Mutahar 
Pembahasan : Sudahjelas. 

15. Jawaban : rebana 
Pembahasan : Sudahjelas. 


Jawaban Soal Essay/Uraian 

1. Jawaban : Saat menghadapi perbedaan, kita hams memiliki sikap-sikap berikut. 

• Bersedia menerima perbedaan. 

• Berusaha memiliki pikiran yang objektil. 

• Bersikap tenang dan rasional ketika menemui perbedaan. 

• Berusaha melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. 

• Berani mengakui kesalahan dan tidak menang sendiri. 

Pembahasan : 

2. Jawaban : Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. 


Menghormati sesama pelaku ekonomi. 




Pembahasan 

3. Jawaban 

Pembahasan 

4. Jawaban 

Pembahasan 

5. Jawaban 


Pembahasan 

6. Jawaban 

Pembahasan 

7. Jawaban 

Pembahasan 

8. Jawaban 
Pembahasan 


• Bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi. 

• Menyelesaikan masalah dengan musyarawah. 

• Memanfaarkan sumber daya alam secara bijak. 

• Menjalin kerja sama dengan baik dan bersikap jujur. 


: Pergi ke pasar dengan mama, 
membeli baju dan buah duku. 
Meskipun kita tak lagi bersama, 
janganlah engkau lupakan aku. 


: Fastfood merupakan makanan cepat saji yang memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Kelebihan/a^t/ooJ yaitu tidak membutuhkan waktu lama 
untuk menyantapnya. Tetapi^/a^t/ooJ memiliki kekurangan karena 
banyak penyakit berbahaya yang mengintai penyuka/a^t/oo^. 


: Berikut ciri pembuluh darah vena. 

• Terletak di dekat permukaan tubuh. 

• Dinding pembuluh tipis dan kurang elastis. 

• Aliran darah menuju ke jantung. 

• Denyut tidak terasa. 

• Darah tidak memancar apabila terjadi luka. 

• Mengangkut darah yang banyak mengandung karbon dioksida. 


: Kupu-kupu mengisap nektar di tanaman berbunga dan tanaman berbunga 
dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu sehingga kupu-kupu dan 
tanaman berbunga sama-sama mendapat keuntungan. 


: Berikut contoh upaya masyarakat dalam pembangunan sosial. 

• Kegiatan pen^mluhan kesehatan. 

• Kegiatan ekonomi di pasar. 

• Kegiatan koperasi. 


: Contoh tanaman yang dapat ditanam di lahan kering antara lain palawija, 
padigogo, ketela pohon, ketela rambat, dan kacang tanah. 




9. Jawaban : Berikut ini fungsi properti dalam sebuah tari. 

• Memberi unsur keindahan pada tari. 

• Memberi kesan sempurna dan menarik. 

• Memperjelas karakter para penari. 

• Memperdalam makna tarian. 

Pembahasan : 

10. Jawaban : Yang dimaksud dengan batik yaitu seni lukis yang dilakukan pada media 
kain. Lukisan pada kain tersebut dibuat menggunakan lilin atau malam 
sebagai pelindung untuk mendapatkan ragam hias pada kain. Batik 
merupakan salah satu contoh karya seni rupa daerah yang bernilai tinggi. 

Pembahasan : 



